04, Tarian 
Sakral 


06. Mahal 


“DAN BERGEMBIRALAH 
KARENA TUHAN: MAKA 
IA AKAN MEMBERIKAN 
KEPADAMU APA YANG 

DIINGINKAN HATIMU." 

(MAZMUR 37:4). 


ari ini kita berbicara mengenai 
“bergembira”. Kita bisa bergembira, salah 


satunya karena menyaksikan sesuatu hal 
yang lucu. Dan dunia berani membayar mahal 
untuk sebuah hiburan dan komedi. Namun itu 
semua sebenarnya semu. Ketika hiburan dan 
komedi itu berlalu, kita akan kembali lesu dan 
bersedih. 

Namun firman Tuhan di atas mengatakan, 
jika kita bergembira karena Tuhan maka kita akan 
mendapatkan sukacita yang sesungguhnya, yang 
diinginkan hati, yang tidak lekang oleh waktu. 

Sukacita adalah salah satu buah roh. “Tetapi 
buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, 
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 
kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada 
hukum yang menentang hal-hal itu” (Galatia 
5:22-23). Itu artinya, salah satu tanda seseorang 
dipenuhi Roh Kudus adalah ia bersukacita. Ketika 
kita bersukacita maka kita akan menjadi obat bagi 
orang orang yang ada di sekeliling kita. 


Selain itu, mengapa kita harus bersukacita? 

Pertama, karena nama kita tertulis di dalam 
Kitab Kehidupan. Kita menjadi orang paling 
berbahagia karena Tuhan Yesus telah mati bagi 
kita, dan barangsiapa percaya kepada-Nya beroleh 
hidup kekal. Inilah sumber sukacita yang kekal. 
Separah apa pun kehidupan orang percaya, dan 
bagaimanapun dunia memperlakukan orang benar, 
jika meninggal, ia pasti masuk sorga. 

Jika kita bersedih, ingatlah hal ini dan 
berbahagialah. Orang yang hatinya dipenuhi 
kesedihan terus-menerus, akan lebih gampang 
sakit secara fisik. 


Kedua, bersyukur dalam segala keadaan. 
Tidak ada satu pun orang di dunia yang hidupnya 


baik terus. Selalu ada “gangguan” dalam hidup. 
Tetapi, kita percaya bahwa Sang Imanuel selalu 
beserta kita. Selain menginsyafkan akan dosa, 
Roh Kudus akan meneguhkan panggilan kita 
dan mengingatkan kita untuk bersukacita atas 
keselamatan yang sudah kita terima. 

Sekalipun kita sekarang dalam “lembah 
kekelaman”, ingatlah bahwa Allah turut bekerja 
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan 
kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu 
bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan 
rencana Allah (Roma 8:28). Itulah sebabnya, 
meskipun hidup ini penuh masalah, hadapilah 
dengan rasa syukur di hati. Sebab, pada waktu 
bersyukur, kita akan menemukan alasan untuk 
bergembira. 


1) 

Tuhan Yesus telah mati 
bagi kita, dan barangsiapa 
percaya kepada-nya 
beroleh hidup kekal. 
Inilah sumber sukacita 
yang kekal. 


Ketiga, kebahagiaan datang ketika kita 
membahagiakan orang lain. Firman Tuhan 
mengatakan bahwa lebih diberkati memberi 
daripada menerima. Bagaimana mungkin kita bisa 
bahagia ketika membahagiakan orang lain? 

Pada dasarnya manusia diciptakan untuk 
melayani Allah dan sesama. Jadi, melayani adalah 
sifat dan panggilan dasar manusia. Ketika ia bisa 
memenuhi hasrat dan panggilannya tersebut, 
maka ia akan berbahagia. 

Oleh karena itu, jadikan hidup kita untuk 
membahagiakan orang lain. Kita tidak mungkin 
bergembira karena Tuhan jika kita tidak 
membahagiakan orang lain. Janganlah menjadi 
orang yang egois dan hanya mencari kepentingan 
diri sendiri. Sebab salib itu vertikal dan horizontal, 
maka kita harus bisa mengasihi Tuhan dan sesama, 
maka hidup kita akan penuh dengan kegembiraan 
kekal. (Disadur dari kotbah Pdt. Philip 
Mantofa, Comedy Night, 1 Mei 2019) 


ebagian besar pasangan memulai 
S pernikahan mereka dengan harapan besar. 

Namun, tekanan hidup seperti tagihan yang 
harus dibayar, perbaikan rumah yang menguras 
waktu, dan pekerjaan yang menghabiskan energi 
kita, memengaruhi hubungan suami dan istri. 
Selain itu, penelitian mengatakan bahwa hadirnya 
anak-anak biasanya membawa tekanan yang lebih 
besar dalam pernikahan, mendorong suami dan 
istri semakin terpisah. 


Bagaimana suami dan istri bisa mempertahankan 
hubungan di tengah banyaknya tekanan 
kehidupan? 


Senin 3 Juni s/d Jumat 7 Juni 2019 


"Ibadah MS Women 5 Juni & 
Doa Malam 7 Juni 2019 LIBUR. 


“ Segala keperluan jemaat yang berhubungan 
dengan kedukaan, bisa menghubungi 
Tjandra 0838 3114 9688 atau 
Jacobus 0851 08600 238 


Recorded at 
MSTV.TV 


—1 


KHOTBAH MINGGUAN 


Doa FAJAR 
Pengusaha 

Pk. 05.00-06.00 WIB 
Vision Building Lt. 1, 
R. Sanctuary, 

Marvell City Complex 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Keluarga” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Samuel Duddy 


Dapatkan GMS Voice versi digital (PDF) 
dengan langsung mengunduhnya 


lewat scan OR Code / link: 
mawarsharon.com/voice/latest 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Pintu Terbuka” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Samuel Duddy 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 
LIBUR 


Mawar Sharon 
Senior 

Pk. 10.00 WIB 
Sanctuary 

Lt. 1, Vision Building, 
Marvell City Complex 


NO 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Transformasi” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Samuel Duddy 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Bersukacitalah” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Samuel Duddy 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Ev. Zifky Priatelna 


DOA FAJAR PENGUSAHA 


FOR YOUR 
Every Monday. 5-6 AM 
R. Sanctuany Vision Building It. 1 


Marvel City Compiex 


Doa FAJAR 
Ditiadakan. 

Aktif kembali 
Sabtu 15 Juni 2019 


Before 30 English & 
Before 30 Indonesia 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Pro-M Revolution 
“Christian Business 
Culture” 

Pk. 19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Judy Koesmanto 


“Prayer Corner di akhir 
ibadah 


Sunday Services 

Pk. 07.00, Pk. 10.00, 

Pk. 16.00, Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 1 


Army of God 

Youth Service 

Pk. 13.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Persembahan 
Diakonia dan Misi 
di setiap ibadah 


Kepindahan 
GMS Surabaya Barat ke 


The Pearl - Pakuwon Mall 


Mulai Minggu, 14 April 2019 
GMS Surabaya Barat pindah sementara ke 
The Pearl - Pakuwon Mall It. 3 


Ibadah Umum 1 Eagle Kidz : Pk 07.00 WIB 
Ibadah Umum 2 # Eagle Kidz : Pk 10.00 WIB 
Ibadah Umum 3 t Eagle Kidz : Pk 16.00 WIB 


mg 
GEREJA MAWAR SHARON Connect Oroup yang 
CONNECT Pa KN 
(beri tanda X) 
O Sesuai usia (Anak / Pelajar 
M E / Pemuda / Pro-M / Keluarga) 


O Dekat rumah 


Nama PP EN AAN AA EN AE ANE AAN “II | D Pengusaha / Wiraswasta 
Umur £ emoseooeeneen0inen th 

CI Lini» IOSE momo 
Status : Menikah / Belum menikah 
Alamat lengkap iko. Jenis pekerjaan) 


AKA 


Contact Us: 
Bai inai al an naa an Email : mycg@gms.or.id 
PN PENA PA BE ANE PE Ta RAN Phone : 60007070 ext 1115 
(selama jam kerja) 
SMS :085732027220 


an 6 


HUBUNGAN 

Manusia, di hatinya yang terdalam, memiliki 
kerinduan untuk memiliki hubungan dengan 
sesamanya. Dan, hubungan paling intim ada dalam 
ikatan pernikahan antara suami dan istri. 

Konsep Allah Trinitas menyatakan bahwa Allah 
adalah 1 pribadi dengan 3 hakekat yaitu Bapa, 
Anak, dan Roh Kudus. Dan Alkitab menyatakan 
bahwa ada hubungan dinamis di antara ketiga 
hakekat Allah. Para teolog kuno menggunakan 
kata “perichoresis” (menari-nari) untuk 
menggambarkan hubungan dinamis ini. 

Alkitab juga menyatakan bahwa Allah adalah 
kasih (1 Yohanes 4:7). Dan kasih sejati hanya bisa 
terjadi dalam sebuah hubungan. Oleh karena 
itu, Allah yang menciptakan manusia serupa 
dan segambar dengan Allah, diciptakan untuk 
hidup dalam hubungan, sama seperti Allah dalam 
hubungan sebagai Bapa, Anak dan Roh Kudus. 

Kejadian 2 memberikan gambaran lebih rinci 
di mana Sang Pencipta menyatakan ketidakpuasan 
dengan kesendirian pria itu. Untuk menguatkan 
kebutuhan akan pasangan, pria itu memberi nama 
kepada segala hewan dan ia tidak menemukan 
pasangan yang sepadan dengannya. Begitu pria 
itu menyadari keterasingannya, Sang Pencipta 
membuat pria itu tidur nyenyak, dan Tuhan 
mengambil “tulang rusuk,” serta menciptakan 
wanita. 

Ketika lelaki itu terbangun, ia melihat makhluk 
yang berbeda, tetapi sepenuhnya manusiawi 
ini. Ia pun berseru: “Inilah tulang dari tulang- 
tulangku dan daging dari dagingku, ia akan disebut 
“perempuan' karena ia diambil dari laki-laki. 
“(Kejadian 2:23). Pria dan wanita, pada dasarnya 
sama, namun berbeda secara seksual, dan dibuat 
untuk satu sama lain. 

Komentar ilahi tentang hubungan manusia 
ini adalah: “Sebab itu laki-laki akan meninggalkan 
ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, 
sehingga keduanya menjadi satu daging” (Kejadian 
2:24). Ini seolah-olah Allah “membagi” manusia 
yang awalnya tunggal menjadi pria dan wanita, 
dan karenanya, ada kerinduan mendasar untuk 
menyambung kembali (menjadi satu, utuh) secara 
fisik, spiritual, dan emosional. 


BEBERAPA IMPLIKASI 

Berikut beberapa implikasi yang diambil 
dari proses penciptaan yang bermanfaat untuk 
hubungan perkawinan: 


PRIA DAN WANITA, 
PADA DASARNYA 
SAMA, NAMUN 
BERBEDA 

SECARA 

SEKSUAL, DAN 
DIBUAT UNTUK 
SATU SAMA LAIN. 


Pertama, perbedaan antara wanita dan pria 
bersifat ilahi. Baik wanita maupun pria sama-sama 
memiliki gambar dan rupa Allah, dan itu tercermin 
dalam cara-cara yang unik. Oleh karena itu kita 
harus menghargai perbedaan dalam pasangan kita, 
bukannya menolak perbedaan-perbedaan yang 
ada. 

Kedua, sebagai perwujudan gambar Allah, 
baik suami maupun istri bisa menjadi perantara 
Allah bagi satu sama lain. Artinya, suami dan istri 
memiliki kesempatan untuk mengalami Tuhan 
secara unik melalui pasangannya. Dengan kata lain, 
terciptanya hubungan yang baik antara suami dan 
istri, akan menjadi jembatan bagi orang lain untuk 
mengenal Sang Pencipta. 

Ketiga, sumber cinta sejati adalah Allah, bukan 
manusia. Alih-alih berharap cinta dari manusia, 
Alkitab menyatakan bahwa Allah lah yang akan 
mencurahkan kasih-Nya kepada istri melalui 
suaminya dan sebaliknya. Dengan cara ini, baik 
suami maupun istri akan mengungkapkan dan 
mengalami kasih Allah yang tak terbatas, dan 
mereka bisa menari-nari bahagia dalam 'tarian 
sakral” pernikahan. (diterjemahkan dari Garry 
Brantily, dari Focus On The Family: “Sacred Dance”) 


Cu 


Media sosial saat ini 

los | berkembang sangat pesat 

dan mempengaruhi gaya 

O hidup manusia. Seseorang 
teri bisa rela ketinggalan 

dompet berisi uang dan 

@ surat-surat penting, 
0) namun tidak rela terpisah 


dari gadget dan media 
sosial. 


8 
013) ang lebih miris, ada yang 
DD menjadikan media sosial 


sebagai ajang pamer 
untuk mendapat pengakuan dan 
penerimaan. Banyak orang seperti 
berlomba-lomba menunjukkan jati 
diri lewat media sosial. Ingin mendapat 
pengakuan dan penerimaan lewat banyaknya likes 
dan comments. 


Dalam sebuah penelitian di tahun 2018, dari 
Oktober 2011 hingga November 2017 tercatat 
259 kematian karena selfie di tempat berbahaya 
seperti di tepi jurang atau diatas gedung tinggi. 

Survey terbaru menunjukkan 574 milenial 
(usia 23-38 tahun) membeli barang yang tidak 
mereka rencanakan karena media sosial. Bahkan 
tidak sedikit influencer instagram yang akhirnya 
tenggelam dalam hutang demi menampilkan ilusi 
kehidupan yang sempurna. 


Jika kita membandingkan diri dengan selebriti 
media sosial yang tampil keren, dengan tubuh 
seksi, dan kekayaan yang melimpah, kita akan 
merasa rendah diri, tidak berguna, bahkan menjadi 
depresi. Akhirnya melakukan segala cara untuk 
mendapatkan likes, comments di media sosial 
supaya merasa diri kita berharga. 

Padahal harga diri kita tidaklah diukur 
berdasarkan likes, comments, atau bahkan uang 
yang kita miliki, melainkan pada apa yang telah 
dilakukan Bapa di surga demi menyelamatkan kita 
dari kuasa maut. 

Tebusan apakah yang telah dibayar-Nya untuk 
menyelamatkan kita? Melalui kematian Anak-Nya 
yang tunggal di kayu salib, Allah Bapa membayar 
harga demi menebus kita dari jerat dosa. “Sebab 
kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara 
hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek 
moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, 
bukan pula dengan perak atau emas, melainkan 
dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus” 
(1Ptr. 1:18-19). 

Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia 
rela menyerahkan Anak-Nya untuk mati disalib 
dan bangkit dari kematian untuk menebus dan 
menyelamatkan kita. Itulah harga diri Anda di 
mata-Nya. 

Kita bisa mencoba mencari nilai diri kita 
lewat berbagai cara, tetapi hanya dalam Yesus 
kita menemukan identitas sejati sebagai anak- 
anak Allah. Seperti yang ditulis Paulus, tidak 
satu hal pun di dunia ini yang sebanding dengan 
“pengenalan akan Kristus Yesus, (yang) lebih mulia 
dari pada semuanya” (Filipi 3:8). (ag) 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
Kantor: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 


www.mawarsharon.com 
Telp.: (031) 60007000 (HUNTING) 
Fax : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke 

No Rek. A/C 010.049.700.0 
BCA Veteran - Surabaya 
Magmschurch 
@@gmschurch 


Ikzereja mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvell City Complex, 

Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 


badah Umum «4 Anak I, II, III, IV: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Auditorium MSCS (Voltage) 
Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 
. Gembong 20-30 Surabaya 
Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
GMS Surabaya Timur 
badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 


Vision Hall, 13th floor. 
Marvell City Complex. 
. Raya Ngagel 123, Surabaya. 
Cp. Melyana (0813 90830 1878) 


GMS Surabaya Selatan 

badah Umum | 4 Anak III: 

Pk. 07.00, 10.00 WIB 

. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 

badah Umum 4 Anak | II III : 

Pk. 07.00, 10.00, Pk. 16.00 WIB 

The Pearl 

Pakuwon Mall lantai 3 

di atas food society) 

. Mayjend Yono Suwoyo, Wiyung, Surabaya 
Barat 


GMS Denpasar 

badah Umum « Anak III II: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah Pelajar t Pemuda Pk. 14.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 
. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali 
'Sebelum Depo Bangunan) 

Telp: 0361-8466437, 0821-4741-5000 


GMS Sidoarjo 

badah Umum «4 Anak III III IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB (#-ProM) 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, 

Taman Pinang Indah KAV.A2 No. 27-32 
Sidoarjo Telp. 3946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 

badah Umum |, IL III : 

Pk. 07.00, 10.00, 17.00 WIB 

badah AOG: Pk. 13.00 WIB 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


. H. Agus Salim 104 Madiun 
Telp: t6282141596579 (sementara) 


GMS Malang 

badah Umum 4 Pro-M «4 Anak III II: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 
. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang 

Telp. 0341-350027 


GMS Jombang 

badah Umum III III : 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
ompleks Ruko Cempaka Mas B-17/B-18 

. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum «4 Anak | III: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


. WR. Supratman no 104, 
Telp. Kantor 0355-328170 


GMS Jember 

badah Umum - Anak III III: 

Pk. 07.00, 10.00 (#ProM), 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 36, di pertokoan JBC 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 

Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 

badah Umum - Anak | II: 

Pk.10.00, 16.00 WIB 

badah AOG Pk. 13.00 WIB 
Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 

Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Mataram 

badah Umum « Anak | II: 

Pk. 08.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 

Ruko Central Plaza 

. ALA. Gede Ngurah Rai, Abian Tubuh, Sandubaya 
CP: 0370-635170 

HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, ST.) 


GMS Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar # Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang 


badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II 4- Pro-M Pk. 17.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 
badah Umum # Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 


. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Semarang 

badah Umum «4 Anak | II: Pk. 10.00, 16.00 WIB 
badah Pelajar t Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 

. Kompleks Madukoro DD III/ 5. (ex Giant), 

Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Jawa Tengah 
HP: 0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 

badah Umum - Anak III: 

Pk. 10.00 ,16.00 WIB 

badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 
Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 

Slamet Riyadi 373 Solo 

ekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
Telp/ Fax): 0271-723172. 
(Dita-085231221896) 


yu 


GMS Jakarta 
Ibadah Umum #Anak | II III: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 


AOG Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
AOG Teens (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 

|. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-30020080 / 81 


GMS Bandung 

badah Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022) 87775119 


GMS Sukabumi 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 W 
badah Pemuda Pk. 13.00 W 
Hotel Anugerah, Jl. Surya Kencana 82 
Sukabumi 43113 

antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

I. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 
p : Arsih/Ryan : 08561611930 


ww 


A 


GMS Cirebon 

Special Sunday Pk. 10.00 WIB 

AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids Pk. 10.00 WIB 

Beijing Meeting Room 

he Luxton Cirebon Hotel & Convention 
Jln. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317GMS 


2 


GMS Tangerang 

Ibadah Umum # Anak III : 

Pk. 10.00, 16.00 WIB 

Ibadah AOG Youth (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
Living World Mall Lantai 2 Unit 3-01b 
(Sebelah Selebrity Fitnes) 

Alam Sutera Boulevard Kav. 21 

Serpong 15323, Tangerang Selatan 

Telp: 021-30020080 /81 


GMS Balikpapan 

badah Umum «4 Anak LILIN 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 
. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


badah Umum # Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar t Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum 4 Anak | Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 


CP : Elisa Yulianti (0812 9228 6552) 

GMS Pontianak 

badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
IA. Yani 2 No. 8 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134: 
Fax (0561) 6711634 


GMS Samarinda 


Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
Ibadah Umum - Anak | II: 

Pk. 10.00, 17.00 WITA 

Planet Swalayan It.2. 

Ibadah Anak Pk. 17.00 WITA 


anet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.80 
ekre.: Jl. DI Panjaitan RT 70, Kec. Sungai 
inang Dalam/Kel. Sungai Pinang 75117 
Ruko warna Merah, sebelah Bank Mandiri 
aya, sebelah pakan ternak-Dr. Bambang) 
elp. 0541-4100650 


gyuunu 


Cp: Kezia (0813 9780 8799) 

GMS Palangka Raya 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
badah AOG Pk 13.00 WIB 


Hotel Grand Global 

. Tjilik Riwut km 1 no.9, Palangka Raya 
Alamat Sekretariat : 

. Kahayan no 4 Palangka Raya — 
alimantan Tengah 

nfo :0812-9228-6558 (Maureen) 


GMS Ambon 
badah Umum 4 Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 


n. PHB, Halong Atas, Halong 
(Dekat patung kuda putih - bekas gudang 
springbed comforta) Baguala, Kota Ambon. 


Telp. (0911)3831477 

GMS Masohi 

badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Kendari 
badah Umum 1 # Anak Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 
badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WITA 
RUKO GMS BREAKTHROUGH, 

. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 

CP : 0401-3111075 
HP : 085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 


GMS Bitung 

badah Umum I 4 Ana Pk. 09.00 WITA 
badah Umum | Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 


. Samrat Pakadoodan Ling 3 
(Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 


GMS Manado 
badah Umum | II III - Anak: 
Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 


badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 


. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) 

Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain 5. (085240163011) 


GMS Tondano 
Ibadah Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 
Ibadah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 
Ibadah Umum 4 Anak 
Ibadah Teen/Pelajar 
Jalan Datoe Binangkang, 
Kompelks Dealer Hasrat Abadi 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 14.00 WITA 


GMS Makassar 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum «4 Anak III II: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA (-ProM) 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 
. Gunung Latimojong No. 116 

(Samping Karya Agung) Makassar 

Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum «4 Anak III II: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
14530760 


GMS Pekanbaru 

badah Umum Pk.10.00 
badah Umum Pk.16.00 
badah Anak (It.1) Pk.10.00 


I. Riau, Gang Harapan II No.1 
Belakang Happy Puppy Jl.Riau) 
elurahan Air Hitam 

ecamatan Payung Sekaki 
Pekanbaru Riau - 28292 

Cp.Irawati Santoso (081268828800) 
Telp/Fax: 0761-8651763 / 
8651831 / 8651369 


GMS Palembang 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Army of God Pk. 13.00 WIB 
Auditorium Lt. 4 

EagleKidz (It. 1) Pk. 10.00 WIB 


Auditorium Heavenly Land 
. Letkol Iskandar No. 1 

omp. Ilir Barat Permai, Palembang 
Telp. (0711) 361425 


GMS Lampung 

badah Umum 

badah Anak 

. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 10.00 WIB 


GMS Jambi 

badah Umum #4 Anak Pk. 10.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 
ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp: 0741 - 3068456 Fax :0741 - 5911180 


GMS Batam 

badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Eaglekidz 

(Bintan Room It.2) Pk. 10.00 WIB 


agoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya Hill 

. Teuku Umar, Batam 

CP : (0778) 4884070 


GMS Singapore 

Worship Sunday Service Pk. 11.00am 
Orchard Rendezvous Hotel, Singapore 
Antica Ballroom Level 2 

1 Tanglin Road, Singapore 

CP Ms. Elly Meini elly.m@gms.or.id 

Tel: 90876643 | call only ) 


